WikipediA 


Bahasa Frisia Barat 


Frisia Barat {Frysk, bahasa Belanda : Westerlauwers 
Fries [' U£star, lAgars 'fris]) adalah bahasa yang 
dituturkan di provinsi Friesland (Frysldn), Belanda utara. 
Frisia Barat merupakan nama yang digunakan di luar 
Belanda untuk membedakannya dari bahasa-bahasa Frisia 
yang lain, yaitu Frisia Saterland dan Frisia Utara yang 
dituturkan di Jerman. Di Belanda sendiri, bahasa Frisia 
Barat hanya disebut "Frisia": Fries dalam bahasa Belanda 
dan Frysk dan bahasa Frisia; Westfries (secara harfiah: 
Frisia Barat) adalah istilah bahasa Belanda untuk dialek 
bahasa Belanda yang dituturkan di Friesland Barat , 
sebuah wilayah di provinsi Noord-Holland . 

Nama resmi yang digunakan para ahli bahasa di Belanda 
untuk bahasa Frisia Barat Westerlauwers Fries (West 
Lauwers Frisian). Lauwers merupakan aliran yang 
menjadi batas antara provinsi Friesland dan Groningen . 

Di antara 643.000 penduduk Friesland, 94% dapat 
mengerti bahasa Frisia yang dituturkan, 74% dapat 
berbicara bahasa Frisia, 74% mampu membaca bahasa 
Frisia, dan 27% dapat menuliskannya.Bahasa ini juga 
menjadi bahasa ibu untuk sekitar 55% penduduk 
Friesland. 

Referensi 

1. ^ Provinsje Frysian (2007), Fluchhifking Fryske 
Taal. 


Pranala luar 

■ Frisian - English Dictionary (http://www.websters- 

online-dictionary.org/definition/Frisian-english/) : 

from Webster's Online Dictionary (http://www.we 
bsters-online-dictionary.org) - The Rosetta 
Edition. 

■ (Inggris) Bahasa Frisia Barat (http://www.ethnolo 
gue.com/show_language.asp?code=fri) di 

Ethnologue 

■ West Frisian Swadesh list of basic vocabulary 

words (https://en.wiktionary. 0 rg/wiki/Appendix:West Frisia 

n Swadesh list) (from Wiktionary's Swadesh list appendix 
(https://en.wiktionary. 0 rg/wiki/Appendix:Swadesh_lists)) 


Dituturkan di 
Wilayah 
Penutur bahasa 
Rumpun bahasa 


Frisia Barat 

Frysk 

Belanda 

Friesland, Groningen 
467.000 (2001) 
Indo-Eropa 
- Jermanik 
■ Jermanik Barat 
■ Anglo-Frisia 
- Frisia 
■ Frisia Barat 

Status resmi 


Bahasa resmi di Provinsi Friesland 

Diatur oleh 

Fryske Akademy 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

fy 

ISO 639-2 

fry 

ISO 639-3 

fry 

Linguasfer 

52-ACA-b 


Persebaran rumpun bahasa Frisia di Eropa: 
Frisia Barat 
Frisia Utara 


Frisia Saterland 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Frisia Barat 


ISO 639 code set entry for "fry" (http://www.sil.org/iso639- 

3/documentation.asp?id=fry) and for "fri" (http://www.sil. org/iso639-3/documentation.asp?id=fri) 
(active and retired language codes, respectively) 



























































■ A short English - West Frisian - Japanese phrasebook (http://web.archive.org/web/200901290 
51052/http://zipangz. homestead.com/untitled5.html) inci, sound soft 

■ A series of ten short Frisian lessons in English (http://www.volangteers.nl/lndex.php7language 
=en&page=podcast&podcast=3) 

■ Course West Frisian (http://www.allezhop.de/frysk/) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Bahasa_Frisia_Barat&oldid=11763168" 


Halaman ini terakhir diubah pada 1 Agustus 2016, pukul 09.49. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagJSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




